











TU... TUNGGU!! 
AKU JUGA SAMA 
DENGANMU! 
BUKANKAH SEBAGAI 
SETAN KITA HARUS 
MELINDUNGI SESAMA? 








BERIKAN... 
BERIKAN A 
SAYAP JUGA! 


SEBAGAI 
TANDA KEHIDUPAN 
YANG MULIA! 
AKU JUGA INGIN 
PUNYA SAYAP 

























KAU 
MELAKUKAN 
SESUATU YANG 
LICIK DI 
BELAKANGKU YA 





AKU SUDAH 
MEMBUNUH 
MEREKA YANG 
MEMBERIKANMU 
KEKUATAN 

















APA KAU TAHU 
APA YANG AKAN 
TERJADI DENGAN 

ORANG YANG 
PURA-PURA 
PERCAYA PADAHAL 
TIDAK PERCAYA? 


AKU UDAH BUAT 
KESEPAKATAN! 
BUKANKAH IBLIS SUKA 


? 
DENGAN KESEPAKATAN? AKU AKAN 


MEMBERIKAN 
KEKUATAN YANG 
LEBIH KUAT 


KEPADAMU! 
AYO KITA BUAT 
KESEPAKATAN 
BARU! 

















C 


= 
No)! 


Д 

















MYSTERY THRILLER POSSESSED SEASON 3 





DEMONIAC 

1. OLEH HANTU; IBLIS; 
KEGILAAN, КЕКЕЛАМ 

2, ORANG YANG KESURUPAN; 
ORANG GILA: SINTING 


STORY - HOORESSHA 
ARTWORK - HONGTAE KIM 


ASSISTANT - DAEHYEONG LEE 


EPISODE 36 











AKHIRNYA AKU 
MENDAPATKAN 
ROH JAHAT 
YANG MURNI 


KEMURNIAN INI 
AKAN SEGERA 
MENJADI KOTOR 


AKU, LUCIFER INI, 
BENAR-BENAR SUDAH 
MENANAMKAN 
AKARKU KE TANAH 
YANG TEPAT 
















AKU UDAH 
DATANG SEJAUH INI 
UNTUK MEMBAWA 
DUNIAKU, TIDAK 
SEMUDAH ITU 
MEMBUNUHKU 








TAPI ROH MURNI 
YANG KAU RASUKI ITU 
SUDAH MENGELUARKAN 
SEMUA KEKUATANNYA. 
AKU BISA MELIHAT 
SEBENTAR LAGI KAU AKAN 
DITOLAK OLEHNYA 















AKU AKAN 
TERPANGGIL 
KEMBALI. ASAL 
ADA KEKUATAN 
YANG BISA 
KUKONTROL 










TIDAK 
MASALAH 





AKU BISA JADI 
LEBIH KUAT 














TEKANAN YANG 
SANGAT KUAT... 





HOROR 
ITU ADALAH 
SESUATU YANG 
DITURUNKAN DARI 
ATAS KE BAWAH 


SEPERTI 
MERUNTUHKAN 
ATAP, 





BUKANNYA TUJUANMU 
ITU MEMBUAT GEHENNA 
DAN MEMBANGKITKAN 
DEMONIAC? 


KALAU 
BEGINI TERUS, 
SEMUA TEMPAT INI 
AKAN HANCUR 
BERANTAKAN 








KE MANA 
PUN AKU PERGI, 
TEMPAT ITU BISA 











ASALKAN AKU 
SEORANG ΡΙΒΙ MASIH 
HIDUP, AKU BISA 
MEMBUAT SEMUA 
MANUSIA MENJADI 
DEMONIAC 


MENJADI GEHENNA 








TIDAK BISA 


KAU PIKIR AKU 
AKAN DIAM BEGITU 
SAJA MELIHATMU 
BERBUAT SEENAKNYA 
DI TANAH ORANG? 

















BA...BAHKAN 
PE... PERBEDAAN AKU TIDAK BISA 
KEKUATANNYA... MENGGERAKKAN 
KEPALAKU 


ROH YUKYOUNG 
MEMILIKI TENAGA 
SEKUAT INL...? 








0% >. 


KAK... AKU.. 
TAKUT... 











SIAPA PUN 

















MAU 
SEKUAT APA PUN, 
KAU ITU TETAP ROH 
YANG TIDAK PUNYA 
TUBUH FISIK 


KAU TIDAK 
BISA BERBUAT 
APA-APA PADAKU 





KARENA KAU ITU 
CUMA KEBERADAAN 
МЕМЛЛККАМ YANG 
TIDAK BISA DILIHAT OLEH 
MATA ORANG BIASA! 








AKU BISA TERUS 
MELEMPARI BATU 
SEPERTI INI SAMPAI 

KAPAN PUN 





MAU KAU ANCAM 
AKU DENGAN 
GODAAN ATAU 
APA PUN ITU, 


ASAL AKU BISA 
MEMPERLIHATKAN 
KALAU AKU TAKKAN 
MENYERAH.. 















Ol, LUCIFER 
YANG DI SANA. 
KAU SALAH PILIH 
ORANG 





KAU TAKKAN 
BISA MENANG 
DARI YUKYOUNG 


TAHU 
KENAPA? 





KARENA DIA 


TIDAK PUNYA 
RASA TAKUT 





BERSAMBUNG 


